












WAH~ YEOJIN, 
NGGAK SANGKA 
KITA KETEMU 
DI SINI. 














JINSUNG, 
FILMNYA MAU MULAI, 
AYO MASUK. 


SORI, 
SOALNYA AKU 
KETEMU ORANG-ORANG 
YANG KUKENAL~. 











TEMAN SATU 
KUMPULAN DENGANKU 
DAN ADIK KELAS 
WAKTU SMP. 












JADI SEPERTINYA 
KAMU HARUS NONTON 
BIOSKOP SENDIRI. 





A, APA?! 





YEOJIN 
AYO PERGI! 
FILM APA? 
AKUJUGA MAU 
NONTON 






GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 33 


CERITA € GAMBAR HD3 








APA? ANAK 
INI MENUMPANG DI 
RUMAHMU? 















JADI PEMILIK RUMAH 
DARI LAGU PEMBANTU 
SUNGCHON YANG SUKA 
DINYANYIKAN SI MOOIN 
ITU RUMAH KAMU. 





IRI DEH SAMA 









TERUS YEOJIN, 
KAMU NONTON BISOKOP 
SAMA ANAK INI? 


PADAHAL KAMU 
MENOLAK KALAU AKU 
AJAK NONTON. 
















HM-, AKU 
SUDAH BILANG 
KAN DULU? 





AKU NGGAK 
SUKA ORANG YANG 
PLAYBOY DAN LEBIH 
MISKIN DARIKU. 









HEI! AKU BUKAN 
ORANG SEPERTI ITU~. 












DAN LAGI KALAU 
MASALAH KEUANGAN 
SEGALA, KENAPA SAMA 
SUNGCHON...? 









NGOMONG- 
NGOMONG 
KAMU SIAPA? 
















DA, DASAR KAU... 
SECARA MANUSIAWI 
BUKANKAH HARUSNYA 
KAU INGAT PADAKU? 





PADAHAL BISA 
DIBILANG KEHIDUPAN 
SEKOLAHMU TENTRAM 
BERKAT AKU. 








AH~ KAKAK 
PREMAN YANG NGGAK 
PENTING ITU? 


A, APA?! 













SAYANG SEKALI 
NGGAK BISA KUBUNUH. 





HAHAH DASAR 
SINTING, MASIH SAJA 
YA KAMU BESAR 
KEPALA. 


KAWANANNYA 
TAEYONG HWANG SIH, 
JADI PASTI BISA 
SOMBONG! 











JANGAN-JANGAN 
SI TAEYONG JUGA YANG 
BAYARIN BIAYA PERDAMAIAN 
ITU? 















AH, 
NGOMONG-NGOMONG 
SI TAEYONG ITU. 


DIA GAMBAR 
KOMIK YA? 
















KOK 
BISA TAHU...? 





BARU-BARU INI 
KAKAKKU LULUS KULIAH 
DAN MEMBANGUN SEBUAH 
PERUSAHAAN KECIL. 













DIA MENGADAKAN 
KONTES WEBTOON UNTUK 
IKLAN DAN DI SITU ADA 
NAMA TAEYONG. 





SETELAH DICARI 
TAHU, BENAR ITU 
TAEYONGNYA TAEYONG 
HWANG. 


















UNTUK KAKAKKU, 
MANA ADA KESEMPATAN 
LANGKA SEPERTI INI. 





BISA SAJA NANTI 
MUNCUL KONEKSI YANG 
DALAM DENGAN 
HDO KAN. 








4 
SAMA KAKAK BERDUA _ > 





HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 


HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 





HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA 


MENARIK SEKALI, 
YA KAN AYAH? 





SEKERAS APA PUN 
AYAH BERUSAHA, TIDAK 
ADA YANG BERHASIL 





TAPI DENGAN SESUATU 
YANG DIMILIKI SESEORANG 
DARI AWAL, 





DIA BISA MENCAPAINYA DENGAN MUDAH 





BAHKAN 


DENGAN KEKUATAN ORANG LAIN! 








AHAL DIA 
au HANYA HIDUP 


/ 2 





DAN ORANG SEKITARNYA 
TIDAK PERLU MEMBANTUNYA 





SEDANGKAN ORANG 
YANG MEMBUTUHKAN 
BANTUAN SEPERTI AYAH 





TIDAK ADA 
SEORANG PUN 
YANG PEDULI. 





SEPERTINYA ADA 
PERBEDAAN MUTU DENGAN 
YANG NAMANYA USAHA 


MESKIPUN HANYA 
MENGUMPULKAN SEDIKIT 
EMAS, NILAINYA LEBIH ADA 








TAPI MESKIPUN MENUMPUK 

TANAH DENGAN USAHA KERAS, 

HANYA AKAN MENJADI 
ISTANA PASIR 
















YAH AKU NGGAK 
NIAT UNTUK NGOMONG 
SESUATU SIH. 


o 
о 







KARENA KALAU 
JADI KAKAK PREMAN 
SIALAN INI, AKU JUGA 
PASTI AKAN BEGITU. 






АМЕН) PADAHAL 
AKU:KAN POPULER 


SENDOK EMAS 
SEPERTI TAEYONG... 
ADALAH KEBERADAAN YANG 
MENARIK SEPERTI ITU. 

















...KAMU SEBENARNYA 
TARUH DI MANA SIH 
SENDOKKU? 

















KALAU NGOMONG 
BEGITU, PASTI KAMU 
PENGEN PAKAI LAGI KAN? 





..АКУ СОМА 
NANYA KARENA ITU 
BARANGKU. 












AKU BENAR-BENAR 
NGGAK NGERTI, BUAT 
APA KAMU CARI-CARI 
SEGALA? 





PADAHAL AKU 
SUDAH BILANG AKAN 
MEMBIARKANMU 
MEMAKAINYA. 










ITU KAN PAKAI 
DEMI KAMU, NGGAK 
ADA HUBUNGANNYA 
DENGANKU. 





KENAPA 
NGGAK ADA? 


KAN DEMI 
COWOKKU DI 
MASA DEPAN. 





YA? 
TAE-YONG? 








BERHENTI 
MENDEKATKAN 
MUKAMU~ MUKAMU 
NGGAK ENAK 
DIPANDANG. 










KAU INI 
BENAR-BENAR...! 





SETELAH ITU 


SETELAH SEKIAN 
LAMA AKU AKHIRNYA 
MENCOBA MENCARI SENDOKKU 
SELAMA BERHARI-HARI 





TENTU SAJA TIDAK 
KETEMU SAMA SEKALI TAPI 





















MARI KITA COBA 
LIHAT SEKALI LAGI DI 
KAMAR YEOJIN. 



















WAJARNYA KAMU 
HARUS NGOMONG 
DULU SEBELUM 
MASUK KAN? 





GIMANA KALAU 
KETAHUAN AYAHKU? 


KAU PIKIR AKU 
BODOH? TENTU SAJA 
AKU MASUK KARENA 

NGGAK ADA OM. 









WAH~ 
PENCURI SUNGCHON 
BLAK-BLAKAN 
JUGA YA. 











KENAPA 
ITU NGGAK 
DISINGKIRKAN 
JUGA? 




























53 HARI... 
WAKTU CEPAT 
SEKALI YA. 


OH, 
NGOMONG-NGOMONG 
SEBENTAR LAGI ULANG 
TAHUNKU YA? 









TUNGGU, 
KALAU BEGITU... 































INI KAN HARI 
LIBUR, MAU 
JALAN-JALAN DULU 
SEBELUM PULANG? 















. .NGGAK, AKU MAU 
PULANG DAN GANTI BAJU 
LALU KE RUMAH 
SUNGCHON. 





KENAPA 
KE RUMAH 
SUNGCHON? 






AKU PENGEN 
MAKAN MASAKAN 
IBUNYA SUNGCHON... 








TAEYONG, 
COBA BUKA 
LACI DI SITU, 





HADIAH ULANG 
TAHUNMU. AKU 
BELI BEBERAPA BUKU 
TENTANG KOMIK. 












TAEYONG, KUHARAP 
SEKARANG KAMU NGGAK 
LAGI MERASA BERSALAH 












DAN SEDIH 
SOAL IBUMU DI HARI 
ULANG TAHUNMU. 






MULAI SEKARANG 
RAYAKAN ULANG 
TAHUNMU DAN 

BERSENANG- 
SENANGLAH. 





















IBUMU YANG DI 
SURGA JUGA PASTI 
MENGINGINKAN 
HAL ITU. 







KARENA KAMU 
ADALAH HARTA IBUMU 
YANG DIHADIAHKAN 
KE DUNIA. 










AAKH! KAKAK 
TAHU KAN BARUSAN 
GELI BANGET?! 


AHAHAHA! 
OH YA?! 











MAKASIH 

KAK MOONKI. JUSTRU 
KAKAKLAH HADIAH YANG 
DITINGGALKAN IBU 
PADAKU. 














HAHAHAHA! 





HAHAHA 
GELI, GELI! 









SEKARANG 
CUMA ADA AKU 
DI RUMAH. 


PADA 
KE MANA...? 





NGGAK TAHU, 
AKU MALAH YANG 
PENGEN NANYA! 


...KALAU GITU 
AKU PERGI. 
ES 













GIMANA KALAU 
TUNGGU SAJA DI 
RUMAHKU? 





SUNGCHON KAN 
NGGAK PUNYA UANG, 
MANA MUNGKIN DIA 
PERGIJAUH? 












BIBI JUGA SUDAH 
MENYIAPKAN BANYAK 
MAKANAN TADI PAGI 
SEBELUM PERGI. 


KALAU LAPAR, 
MAKAN DULU. 





YAK, 
AYO MASUK-. 





BUAT JAGA-JAGA, 
BOLEH JUGA KAN KALAU 
AKU JADI DEKAT DENGAN 
TAEYONG BENERAN? 












LEBIH 
DARI DEKAT JUGA 





KAMU JAGO 


KOMPUTER? 



















KEAMANAN BUKAN 
NILAI YANG DIREKOMENASIKAN. 

SEPERTINYA KE-INSTALL INI ITU 
SAAT SURFING INTERNET. 


BAHKÁN-NGGAK, 
PASANG FIREWA! 








PANTESAN DIA 
NGELAG GITU YA. 











TINGGAL HAPUS 
SAJA SEMUANYA SATU 
PERSATU. 





UWAH KEREN~, 
KAMU LANGSUNG TAHU 
SEKALI LIHAT YA. 







AKU NGGAK 
TAHU GIMANA CARA 
HAPUSNYA~ BEGINI YA? 






BUKAN, MASUK 
KE SINI LALU BEGINI. 













KALAU GITU 
AKU AKAN BAWAKAN 
MAKANAN. BIBI SUDAH 
MENYIAPKAN UBI 
MANIS. 





ША 
n Y 






BENARKAH?! 









OH, IYA, OKE 
CEPAT BAWA KEMARI. 







SEPERTINYA 





YAH, MEMANG 
MASAKANNYA 
NGGAK BURUK. 






HM... SUNGCHON 
JUGA PASTI SUKA KAN? 






APA AKU 
BELAJAR MASAK 


on "sa 


@ =. 





"n 







WAKTU LAMA UNTUK 


MENGHAPUSNYA? APA DIA MENYENTUH 
SESUATU YANG NGGAK 


BOLEHsDIAPUS. 
x 



















































SENDOK EMAS...? 








0-50 


! ETT 


